WikipediA 


Bahasa Azeri 


Untuk bahasa Iran yang punah bernama sama, lihat bahasa Azeri Lama. 


Bahasa Azeri dituturkan oleh penduduk Azerbaijan, dan 
25% penduduk Iran. Di Iran, bahasa Azeri menjadi 
bahasa ibu bagi penduduk provinsi Azerbaijan-e-Gharbi, 
Azerbaijan-e-Sharqi, Ardabil dan Zanjan, Iran. 
Disamping itu, banyak juga konsentrasi penutur bahasa 
ini yang tinggal di Teheran dan kota-kota besar lainnya di 
Iran. Selain itu, terdapat sekitar 500 ribu penutur bahasa 
ini di wilayah Kars, Turki timur yang berbatasan dengan 
Iran. 

Sedangkan masyarakat Turkoman yang tinggal di bagian 
utara Irak sebenarnya adalah penutur dialek Azeri. 
Mereka tinggal di wilayah peralihan antara kelompok 
Arab dan Kurdi. 

Di Republik Azerbaijan, sebelum tahun 1929, bahasa ini 
ditulis dalam huruf Arab, kemudian pada tahun 1930- 
1940 huruf Latin dipergunakan. Akan tetapi dengan 
kebijakan keras dari Stalin pada tahun 1940, huruf Azeri 
diganti dengan huruf Sirilik, dan setelah kemerdekaan 
pada tahun 1991, huruf Azeri mulai menggunakan huruf 
Latin dengan mengadaptasi versi Turki. 

Sedangkan di Iran, penutur Azeri menggunakan huruf 
Arab yang berbeda sistemnya dengan Persia, dan 
perbedaannya dengan Azeri di Azerbaijan adalah, 
pengaruh bahasa Persia yang sangat kuat dalam bahasa 
ini. 

Angka dalam bahasa Azeri 


Azeri 

Azarbaycan dili, Jkj yj/, A30p6ajMaH 

Dituturkan di Iran ■ Azerbaij an ■ Irak • Turki ■ 

Rusia ■ Georgia ■ Suriah 

Etnis Azeri 

Penutur 260 juta (1997-2010)1^ 

bahasa 

Rumpun Turkik 

bahasa 

■ Oghuz 
■ Oghuz Barat 

■ Azeri 


Sistem 

penulisan 


- Di Azerbaijan: 

Latin (Alfabet Azerbaijan) 

- Di Russia: Sirilik 

- Di Iran: Abjad Persia) 

Status resmi 


Bahasa 
resmi di 


Azerbaijan 
Dagestan (Russia) 


Diatur oleh Azerbaijan National Academy 
of Sciences 


Kode bahasa 


ISO 639-1 az 

ISO 639-2 aze 

ISO 639-3 aze - kode inklusif 

Kode individual: 

azj (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=azj ) - Azerbaijani Utara 

azb (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=azb) - Azerbaijani Selatan 
slq (http://www-01.sil.org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=siq) - Salchuq 
qxq (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=gxq) - Qashqai 











































Glottolog 


Angka 

Kata 

0 

sifir / 1 swfwr/ 

1 

bir /bir/ 

2 

iki /ici/ 

3 

ug /ytJ7 

4 

dord /doerd/ 

5 

beg /bej/ 

6 

alti /altw/ 

7 

yeddi /jetti/ 

8 

sakkiz /saecciz/ 

9 

doqquz /dokkuz/ 

10 

on /on/ 


Rujukan 


azerl255 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/azer 

1255 ) (North Azeri-Salchuq)[ 2 ] 


sout2696 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/sout 
2696) (South Azeri- 
Qashqa'i)0 


Linguasfer part of 44 -AAB-a 


Lokasi penutur bahasa Azeri di Kaukasus 


1. * Azeri (http://www.ethnologue.com/lan 0 uage/az □ daerah dimana bahasa Azerbaijan adalah 
e) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) bahasa mayoritas 

Azerbaijani Utara (http://www.ethnologue.com/lan Q daerah dimana bahasa Azerbaijan adalah 
guage/azj) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) bahasa min0 ritas 

Azerbaijani Selatan (http://www.ethnologue.eom/l 

anguage/azb) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

(http://www.ethnologue.com/language/slq)Salchuq di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com/language/qxq)Qashqai di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 


2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "North Azeri- 
Salchuq". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "South Azeri- 
Qashqa’i". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak 
ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Azeri&oldid=15584083" 


Halaman ini terakhir diubah pada 17 September 2019, pukul 08.19. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














































